



SIHYUN PARK, 


KAU BILANG, 
SELALU BERTEMU 
DENGAN PRIA-PRIA 
JAHAT? 


BISA KAU 
JELASKAN 
SEDIKIT LEBIH 
SPESIFIK LAGI? 













AKU BERTEMU 
PACAR PERTAMAKU 
DI KAMPUS... 





SAAT KAMI 
SEDANG PERSIAPAN 
UNTUK UJIAN. 


SELAMA TIGA ΤΑΗυΝ, 
AKU LAKUKAN SEMUA 
\ YANG KUBISA UNTUKNYA, 


TAPI 
BEGITU DIA LULUS, 
DIA MENINGGALKAN 


ADA PACAR KEDUAKU. 
AKU SETIA MENUNGGU 
SAAT DIA BERDINAS 
DI KETENTARAAN. 


TAPI 
BEGITU MASA 
DINASNYA SELESAI, 
DIA PACARAN 
DENGAN PEREMPUAN 
LAIN. 4 
BEGITU 
JUGA PACARKU 
YANG BERIKUTNYA, 
YANG SEDANG MENCARI 
PEKERJAAN.. 





ВАНКАМ 
BELUM LAMA INI, 
ADA PRIA YANG 

BETUL-BETUL JAHAT 


YANG 
MENDEKATIKU CUMA 
KARENA TUBUHKU 
ATAU UANGKU, 














BEBERAPA 
TEMANKU BAHKAN 
MENYARANKAN AKU 
MENEMUI PARANORMAL 
ATAU SEJENISNYA... 













YA, TUHAN... 
SITUASINYA JAUH 


LEBIH BURUK... 
SAMA SEKALI 


TAK SEPERTI 
DUGAANKU... 





МЕМҮЕВАВКАМ 
SEMUA ITU BISA 
TERJADI? 

— 


..SEBABNYA? ‹ 













TENTU KARENA 
MEREKA SEMUA 
MEMANG 
ORANG-ORANG 
BRENGSEK. 


MEMANGNYA 
ADA SEBAB 
YANGLAIN? 





..MAAFKAN 


AKU SADAR... 
PASTI ADA YANG 
SALAH JUGA 
DENGAN DIRIKU. 





PROFESOR, — 
KALAU AKU MEMANG 
PUNYA MASALAH, 
AKU INGIN MENGATASI- 

\ NYA. 





AKU INGIN 
RAHATIA 


= 


( TOLONGLAH | 


AKU. 


DARI SIKAPMU 
YANG KUSAKSIKAN 
DIBAR WAKTU ITU, 











AKU MENDUGA KAU ADALAH \ 
KASUS PENDERITA | 
[GANGGUAN KEPRIBADIAN 
DEPENDEN]. 





М. 





GANGGUAN 
KEPRIBADIAN DEPENDEN 





SEMUA ORANG 
BERGANTUNG PADA 
ORANG LAIN UNTUK 
TINGKAT TERTENTU. 


TAPI ITU DIBUTUHKAN 
SUPAYA MANUSIA BISA 
BERTAHAN HIDUP. 


NAMUN 
MASALAH JUGA 
AKAN TIMBUL 


SAAT KETERGANTUNGAN ITU 
TERJADI SECARA BERLEBIHAN, 
DAN SAAT SESEORANG 
BERGANTUNG PADA ORANG 
LAIN UNTUK SEGALA HAL. 





PASIEN GANGGUAN 
KEPRIBADIAN DEPENDEN 
CENDERUNG MEMILIKI 
KETAKUTAN BERLEBIH 
AKAN [DITINGGALKAN], 


JADI MEREKA TAKKAN UCAPKAN 
ΟΡΙΝΙ YANG BERLAWANAN 
DARI ORANG LAIN, 


MEREKA JUGA SENANTIASA 
MENANY AKAN SOAL BERBAGAI 
ASPEK KESEHARIANNYA 


PADA > ee 
| ATAU ΜΕΜΙΝΤΑ MEREKA 


UNTUK MENGAMBIL 
KEPUTUSAN BAGINYA. 


SAYANG, 
BUAH ZAITUNNYA 
JUGA DIMAKAN? 





ΜΕΒΕΚΑ PUNYA 
KECENDERUNGAN UNTUK 


MELAKUKAN APA PUN YANG 
DIKATAKAN ORANG TERSEBUT. 













АН, APA PUN 
YANG KAU MAU, 
SAYANG. | 





DAN MEREKA SENANTIASA 
CEMAS ORANG YANG 
JADI TUMPUANNYA ITU 
MENINGGALKAN ΜΕΒΕΚΑ. 





BEBERAPA HAL 
BISA MENJADI PENYEBAB 
GANGGUAN KEPRIBADIAN 

DEPENDEN, 


SEPERTI PERASAAN 
RENDAH DIRI ATAU 
TINDAKAN PERLINDUNGAN 
YANG BERLEBIHAN. 





APA AKU... 


MENGIDAP 
GANGGUAN 
INI? 


MENYIMPULKANNYA 
TIDAK BISA SEMUDAH 
ITU... 





TAPI KARENA 
KAU SELALU BERGANTUNG 
PADA ORANG LAIN DAN 
TAK PERNAH MENOLAK 
PERMINTAAN APA PUN, 


MAKA MASUK AKAL 
BILA ADA BANYAK ORANG 
YANG MENDEKATIMU DEMI 

KEUNTUNGAN MEREKA. 








YA ΚΠΕ ФЧ 
ADA BANYAK HAL YANG 
TAK BISA DIJELASKAN 
OLEH SEBAB GANGGUAN 
KEPRIBADIAN DEPENDEN. 

















BAGAIMANA 
KALAU KITA COBA 
BEBERAPA TES? 6 








Karya JONGBEOM LEE 


AIRMATA PUTRI PYEONG-GANG (3) 


PERTAMA, 
KITA MULAI DENGAN 
\ TES DIRI SEDERHANA 


DENGAN BEGITU 
KAU BISA MEMASTIKAN | 
KECENDERUNGANMU / 
ITU. 


DIA TINGGAL 
BERSAMA IBU DAN 
AYAHNYA, / 














ΡΑΝ РЕВТАМА КАП 
PACARAN SAAT 
20 TAHUN... 


SUDAH SELESAI, 
SEONGA. 











SEKARANG, 
AKU INGIN KAU BUAT 
SATU GAMBAR. 


INI DISEBUT 
TES HTP, 





JUGA 
DIKENAL SEBAGAI 


М TES САМВАВК). Y .. 


` 









—— INI ВОКАМ UNTUK 
MENGUJI KEMAMPUANMU 
`— MENGGAMBAR 


/TADISANTAISAJAY 

DAN GAMBARLAH | 

SEBAGUS KAU BISA. / 
2 


ΑΗ, ΒΑΙΚΙ ΑΗ. 


TES HTP 


PEMERIKSAAN INI, 

JUGA DIKENAL SEBAGAI 
TES HOUSE-TREE-PERSON, 
PERTAMA KALI DITEMUKAN OLEH 
JOHN BUCK PADA TAHUN 1948. 





MENJADI TES PENDAHULUAN 
YANG PALING LUAS DIPAKAI 
DI KONSELING PSIKOLOGIS. 


BILA TES HTP INI 
DILAKUKAN OLEH 
AHLI TERLATIH 


MAKA MEKANISME PERTAHANAN 
ATAU PENGELAKAN SECARA SADAR 
OLEH SUBYEK TES YANG SEDANG 
MENGGAMBAR BISA DITEKAN 
SAMPAI TITIK TERTENTU 


SANG KONSELOR PUN BISA MELIHAT 
REAKSI BAWAH SADAR 
DARI ORANG TERSEBUT. 













РЕКТАМА, 


J /GAMBARLAH SEBUAH 
[RUMAH] DI KERTAS 


2. u. 













BUKAN RUMAH 
SUNGGUHAN, 


TAPI RUMAH DALAM 
BAYANGANMU. 





BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU) 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - 51) ET AL. 


